







MASIH 
KELIHATAN 
SEMBAP 






NGACA MULU 
PAGI-PAGI 








PRESENTS 


KO 


[C] L O S R 


[written by] 
NAOMI SADDHADHIKA 


[illustrated by] 
OXASHL 


[editing & development] 
BONNI RAMBATAN 
GHINA FIANNY 





MEETING АРА 


SIH SEKARANG? 















































МАН, РЕМ. 
SILAKAN 
SAMPAIKAN IDE 
YANG KAMU 
CERITAKAN 


ОКЕ, 
АНЕМ. 








FOX ITU KAN IDOLA 
SEMUA ORANG, 
HIDUPNYA SEMPURNA, 
GANTENG, DAN SUKSES 
PULA 


GIMANA KALAU BUAT 
FOX SEBAGAI SUPER- 

HERO PENYELAMAT 
DI MALAM HARI 












LENGKAP DENGAN 
TOPENGNYA BIAR FANS 
NGGAK TAHU IDENTITAS 
SEBENARNYA 







JANGAN ШРА JUGA 
POSTUR TUBUH FOX 
DALAM BAJU SUPERHERO, 
PASTI FANS LANGSUNG 





DENGAN FANBASE FOX 
YANG SANGAT BANYAK, 
BISA DIJAMIN PEMBACA 
WEBTOON INI JUGA PASTI 
JUMLAHNYA FANTASTIS 





МАН, BENAR SEKALI! 
КТА HARUS BISA 
MENARIK FANS FOX 
SEBAGAI PEMBACA 
WEBTOON INI 


SIAPA TAHU MALAH 
JADI PEMBACA RUTIN 
UNTUK JUDUL-JUDUL 


лм 








e eM 


ET 






HMM... KAMI BELUM 
BISA BERKOMENTAR 


KALAU MENURUT 
EDITOR LAINNYA 
GIMANA? 


COBA KASIH MASUKAN 
SEBAGAI SESAMA 





EDITOR, DONG. \ 









MASA KAMU 
BELUM SIAPKAN 
IDE CERITA UNTUK 
MEETING INI? 


FELICIA SAJA 
UDAH SIAP, TUH 





CERITA YANG TADI 
DISAMPAIKAN FELICIA 
TERLALU... 









GIMANA YAH 
BILANGNYA... 







BIASA, 
MEDIOCRE 








KALAU IDE DARI SAYA, 
SAYA MAU LEBIH MENGANG- 
КАТ SISI HUMANIS DAN 
SELUK-BELUK PERJALANAN 
MENJADI IDOL 


















CITA-CITA АРА YANG 
DIPERJUANGKAN, 
TANTANGAN APA SAJA 
YANG HARUS DILALUI 











KARENA NGGAK 
SEMUA ORANG SADAR 
BETAPA SULITNYA 
MENJADI IDOL 






ADA BEBERAPA YANG 
DEMI IKUT TRAINING MENJA- 
DI IDOL, RELA BERHENTI 
SEKOLAH, KEHILANGAN 
MASA MUDA 








MUNGKIN JUGA 
MERANTAU, TINGGAL 
SENDIRI, AMBIL DUA 
SAMPAI TIGA KERJA 





РЕМ! РАРАТ 
MENYELESAIKAN 
TRAINING DAN 
AKHIRNYA BISA 
DIORBITKAN 













LAGU-LAGU FOX 
JUGA SUDAH BANYAK 
MENYAMPAIKAN CERITA 

SUKA DUKA UNTUK SUKSES 





jangan 
didengerin 
komen yang 
kasar 





FOX ADALAH SOSOK YANG 
SELALU BISA MEMBUAT 
SAYA SEMANGAT KALAU 
LAGI DOWN 
















JADI... 


KITA JANGAN HANYA 
TERBAWA KESAN 
GLAMORNYA FOX 


LEBIH BAGUS LAGI 
APABILA PEMBACA JUGA 
TERINSPIRASI DARI 
KEGIGIHANNYA 






СЕКТА POPULER 
MUNGKIN BISA ANDALIN 







TAPI CERITA 
YANG DALAM HARUS 
MEMBAHAS LATAR 
BELAKANG DAN 
PERJUANGAN 
KARAKTER 














DAN FOX ADALAH 
KARAKTER YANG 
SEMPURNA UNTUK 
CERITA SEPERTI INI 





PLOK 








INI, KAMI SUKA 
SEKALI 





YES. 
CERITANYA NGGAK 
PASARAN 








DAN MENURUT SAYA 
BISA MENDOBRAK 
PEMIKIRAN TENTANG 
PEKERJAAN IDOL 
SENDIRI 




















SELAIN ITU, MENURUT 
SAYA BISA MENGINCAR 
PEMBACA YANG BAHKAN 
BUKAN FANS FOX 





ORANG-ORANG JADI 
BELAJAR BAHWA DIBALIK 
SEORANG IDOL YANG 
SUDAH SUKSES SEPERTI 
FOX, ADA PERJUANGAN 
BERAT YANG HARUS 
DIJALANI 





DAN KE DEPANNYA, 
SEMOGA PEKERJAAN 
IDOL BISA LEBIH 














ОН, IYA. BAGUS 
SEKALI KALAU 
BEGITU 


BISA MENARIK 
PEMBACA YANG 
MEMANG FANS DARI 
FOX DAN YANG UMUM 
JUGA 








OA с 


LEAD ARTIST BIAR 
LANGSUNG DIBINA 
ANGGI, YA 





















DASAR КЕСЕМТШАМ. 
SOK-SOKAN LAGI 


LO PIKIR LO BAKAL 
MAMPU MIMPIN 
PROJECT INI??? 










MAMPULAH, YANG PASTI 
CARAKU AKAN LEBIH BAIK 
DARIPADA CARAMU 
DALAM MEMIMPIN 
PROJECT 





ya 






GILA! MULAI 
KURANG AJAR LO 
YA! 7 












PERFORMANCE-MU NGGAK 
SEBURUK YANG AKU 
SANGKA 













I REALLY HOPE YOU 
SURVIVE THE NEXT FEW 





*aku 

» | harap 
kamu 
bertahan 
untuk 

beberapa 
bulan 

kedepan- 











NA 1990 è 





